Bagaimana Cara Menghitung Ongkos Jahit Seragam Secara Online 


Bagi kalian yang khawatir akan budget jahit seragam secara online, Finest 
Garment menjadi pilihannya karena kalian tidak perlu takut atau ragu lagi 
dalam membuat seragam Konveksi di Surabaya. Harga sangat terjangkau 
dan pas untuk kalangan menengah hingga bawah. 


Untuk kalian yang ingin membuat pakaian di Konveksi terhalang budget, 
langsung bicarakan dengan kami. Karena kami akan memberikan solusi 
dan pendapat yang baik untuk anda lakukan. Kenapa disini? Karena kami 
sudah lama dipercaya dalam pembuatan atau pengadaan produk 
Garment dengan harga terjangkau. 


Harga biasanya kami hitung, saat client sudah memberikan gambaran 
seperti apa baju yang akan dibuat mulai dari gambar, Warna, desain, 
bahan, ukuran dan jumlah order. Tentu disini kami akan memberikan 
harga terbaik untuk kalian semua agar kalian bisa mendapatkan seragam 
terbaik untuk digunakan saat event gathering, touring bersama 
komunitas, dll. 


Perbedaan Biaya Jahit 


Setiap orang pasti bingung, mengapa biaya jahit taylor lebih mahal dan 
garment itu lebih terjangkau. Karena konveksi menjahit baju puluhan, 
ratusan bahkan hingga ribuan sedangkan taylor sendiri satuan/ bijian 
yang bisa dihitung jari keduanya berbeda skala taylor kecil dan garment 
besar. 


Mengenal Konveksi, sebagai suatu usaha memproduksi baju dan jasa 
dalam jumlah banyak. Berikut yang biasa dikerjakan: kaos untuk event/ 
gathering, jaket untuk komunitas touring, seragam untuk instansi/ 
pemerintah hingga pendidikan. Alat yang konveksi gunakan banyak mulai 
dari mesin jahit berbagai model contoh untuk obras, kancing dll. Mesin 
bordir dan alat sablon. yang bisa membuat banyak pakaian serta memiliki 
operator jahit, bordir dan sablon yang bisa mempercepat proses produksi 
dan memudahkan cetak baju dalam jumlah banyak 


Mengetahui Garment, Jika dibenak kalian bisa dibilang skala pembuatan 
besar hingga pembuatan bahan pokok ratusan ton dan ribuan pekerja dan 
mesin jahitnya sangat canggih. Garment sendiri dengan konveksi segi 
kuantitas, karena pangsa garment disuplai ke mall besar, supermarket dll. 
Perusahaan garment sendiri menerapkan sistem CMT (Cut, Make, Trim) 
yang maksudnya dikerjakan oleh setiap orang berbeda-beda. Produk 
garment hanya fokus membuat 1 produk saja yang diproduksi dengan 
sangat banyak, kelemahannya produknya tidak eksklusif 


Taylor sendiri, orang awam pasti udah tahu. Usaha rumahan yang hanya 
memproduksi atau menerima pembuatan pakian yang segelintir orang 
saja. Ini bisa dilihat dari hasil kulitas yang terjamin, karena akan diukur 
secara mendetail, bahan baku terbaik dan orang itu yang bisa 


menentukan bahan dan baju yang dibuat. Kelebihan taylor bisa bebas 
menetukan bentuk, model dan ukuran yang dibuat 


Cara Menghitung Ongkos Jahit 


Cara menentukannya banyak banget komponen yang diperhitungkan dari 
material jahitnya contoh benang, kain, kancing, cetekan, furing, dan 
lainnya. Serta waktu proses pembuatannya, karena semakin sulit model 
yang dibuat maka semakin lama pula proses pembuatannya, termasuk 
biaya listrik. Setelah semuanya dihitung tinggal digabungkan atau tambah 
dengan margin yang mau diambil. 


Jangan lupa kalian perlu tau harga pasaran ongkos jahit daerah atau jahit 
lainnya untuk acuan agar kalian menetapkan harganya tidak terlalu 
murah ataupun mahal. Waktu yang lama dalam membuat baju tergantung 
dengan model yang diinginkan dan juga jadwal jahitan yang sudah 
berjalan sebelumnya. Standartnya untuk 1 baju membutuhkan waktu 
sekitar 1 minggu, sesudah bahannya ada. Itu tergantung dengan model 
baju tertentu seperti: baju pesta, sarimbit dan sebagainya 


